“Tinggallah di dalam Aku dan Aku di 
dalam kamu. Sama seperti ranting 
tidak dapat berbuah dari dirinya 
sendiri, kalau ía tidak tinggal pada 
pokok anggur, demikian juga kamu 
tidak berbuah, jikalau kamu tidak 
tinggal di dalam Aku”. 


. J o 
Ta 
’ 


A 


> 


WU: 


aS ©: a a >= af a ws Y ya 


15 1 | Pohon Anggur 


SANA 


PENDAHULUAN 


=" Bulan Januari adalah bulan “PERSEKUTUAN”. 


"Tema bulan Januari adalah Yohanes 15:4, “Tinggallah di 
dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting 
tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau 1a tidak 
tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak 
berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku.” 


"Judul renungan sore ini adalah, “MELEKAT PADA YESUS”. 


"Kata “Melekat” menurut kamus KBBI adalah: "menempel 
benar-benar (sehingga tidak mudah lepas), karib sekali 
(tentang persahabatan), tertanam, terpaut.” 


KITA HARUS MELEKAT PADA YESUS 


DUA ALASAN MENGAPA KITA HARUS MELEKAT 
PADA YESUS: 


Pertumbuhan rohani kita akan meng - 
(2) hasilkan dampak Jika kita melekat pada 
Yesus 


Pertumbuhan rohani kita bersumber 
dari Yesus Kristus 


"Kata “Tinggallah” menunjukkan suatu keterkaitan 
antara Yesus dan Para Murid. 


s Maknanya adalah tanpa Yesus para murid tidak 
mampu berbuat hal-hal yang besar untuk Kerajaan 
Allah. 


"Kata “Tinggallah” menjelaskan dua hubungan 
yaitu para murid tinggal dalam persekutuan 
dengan Yesus dan Yesus tinggal dalam persekutuan 
dengan para murid. Ada hubungan timbal balik. 


"Persekutuan kita dengan Yesus di- 
analogikan oleh Yesus seperti Pokok 
Anggur dan rantingnya. 


«Ranting tidak akan mendapat suplai PE 
makanan dan nutrisi untuk E 
menghasilkan buah jika ia tidak 
melekat pada pokok Anggur. 


«Orang percaya tidak akan memiliki 
pertumbuhan rohani jika tidak Sa 
memiliki persekutuan dengan Yesus.“**2 


PERTUMBUHAN ROHANT KITA 


BERSUMBER DARI YESUS KRISTUS 


= Ayat ini mengajarkan kebenaran kepada kita bahwa” 


l; 


Tanpa memiliki persekutuan dengan Yesus kita tidak 
memiliki sesuatu yang berarti. 


. Tanpa memiliki persekutuan dengan Yesus kita tidak 


berarti bagi Ķerajaan Allah. 


Tanpa Persekutuan dengan Yesus kita akan 
mengalami kekeringan rohani dan mati secara rohani 


PERTUMBUHAN ROHANI KITA AKAN 
MENGHASILKAN DAMPAK JIKA KITA 


MELEKAT PADA YESUS 


= Yesus menjelaskan dampak dari mereka yang 
tinggal di dalam Yesus dan yang tidak tinggal di 
dalam Yesus. 

s Dampak dari mereka yang tinggal dalam Yesus 
= Dibersihkan 
"Berbuah 
"Dapat meminta kepada Bapa 


s Dampak dari mereka yang tidak tinggal dalam Yesus 


PERTUMBUHAN ROHANI KITA AKAN 
MENGHASILKAN DAMPAK JIKA KITA 


MELEKAT PADA YESUS 


"Dampak dari mereka yang tidak tinggal dalam Yesus 
= Dipotong 
"Tidak berbuah 
= tidak dapat berbuat apa-apa 
= Dicampakan ke dalam api 


"Orang percaya dapat mengerjakan hal-hal yang besar 
ketika mereka melekat pada Yesus. 


«Kita dapat melakukan hal yang luarbiasa seperti janji 
Yesus jika kita memiliki persekutuan yang erat dengan 
Yesus. 


PERTUMBUHAN ROHANI KITA AKAN 
MENGHASILKAN DAMPAK JIKA KITA 


MELEKAT PADA YESUS 


"Ayat ini mengajarkan kebenaran kepada kita bahwa” 


l. Jika persekutuan kita erat dengan Yesus kita dapat 
melakukan pekerjaan Tuhan dengan maksimal. 

2. Jika persekutuan kita erat dengan Yesus maka 
pertumbuhan rohani kita semakin cepat dan 
berdampak bagi Kerajaan Allah. 

3. Jika persekutuan kita erat dengan Yesus kita diberi 
hak atau otoritas untuk meminta sesuatu dari Bapa 


KESIMPULAN 


= Marilah kita membangun hubungan persekutuan 
yang erat dengan Yesus. 


«Apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi jika kita 
melakukannya. 


"Jadikanlah tahun ini sebagai tahun pertumbuhan 
rohani dalam hidup kita. 


